


■\ W Lp 

J|| ; *7 r . 

’ r 

V/_ ^ 

. <j\i 

«P Jk * 

1 1 itt «J 


)■# 1 

^LRIl J 

fcv .jJT!fr 

'. - ^bI 

« i i 

H 

UE K^) VI, 

■ .f - j .V yk 

V 1 , jkp^. m 


m 

2 

1 

5 

m 



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

Judul 

Penulis : Hanit Luthti 

39 hlm 

ISBN 978-602-1989-1-9 


JUDUL BUKU 

Tarawih Lebih dari 11 itu Bid'ah? 

PENULIS 

Hanif Luthfi,Lc v MA 

Editor 

Muhammad Haris Fauzi 

Setting 8c Lay out 

Maharati Marfuah 

Desain Coyer 

Muhammad Abdul Wahab 


PENERBIT 

Rumah Fiqih Publishing 
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 


cet:ke 2018 




Daftar Isi 


A. Ikhtilal Bilangan Shalat larawin Terdahulu.6 

1. Awalnya Hanya Seputar 20 atau 36 Saja.6 

2. Muncul Pendapat Membolehkan 11 Rakaat.7 

3. Hanya Boleh Sebelas : Al-Albani.8 

B. Dalil-Dalil yang Dipakai.10 

1. Menshahihkan Hadits 11 Rakaat.12 

2. Mendhaitkan Hadits 20 Rakaat.13 

C. Pendapat Madzhah Empat.18 

1. Hanafiyyah.19 

2. Malikiyyah.20 

3. Syafi'iyyah.22 

4. Hanabilah.23 

a. Ibnu Quddamah.23 

b. Ibnu Taimiyyah.25 

D. Argumentasi Albani.28 

1. Pinjam Pendapat Imam Malik bin Anas.28 

2. Berlindung di Balik Abu Isa At-Tirmizy.31 

3. Memaknai Lain Pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani.33 


muka | daftar isi 




















Halaman 5 dari 43 


4. Menafsirkan Pendapat Imam al-Haitami.35 

5. Pinjam Perkataan Imam as-Suyuthi as-Syafi'i.36 

Penutup.40 


muka | daftar isi 






Halaman 6 dari 43 


Apakah Benar Bahwa Shalat Tarawih Lebih Dari 11 
Rakaat itu BicTah? 

Lagi-lagi bilangan shalat tarawih. lya, memang 
para ulama sejak dahulu sampai saat ini berbeda 
terkait jumlah bilangan shalat tarawih. Saya kira 
umat Islam saat ini sudah cukup dewasa dalam 
menyikapi perbedaan model seperti ini. 

Tapi beberapa waktu lalu ada pertanyaan baru, 
"Katanya shalattarawih lebih dari 11 rakaat itu bid'ah 
ya?" Katanya Nabi dan para shahabat dahulu belum 
pernah menambahi shalat tarawih lebih dari 11 
rakaat. 

Wah, dari awalnya hanya berbeda pendapat 
antara 20 dan 36 rakaat, malah sekarang lebih dari 
11 rakaat jadi bid'ah. 

Sebenarnya sih tak masalah mau berapa rakaat 
shalat tarawih. Mau tidak shalat tarawih juga tidak 
berdosa. 

A. Ikhtilat Bilangan Shalat Tarawih 
Terdahulu 

1. Awalnya Hanya Seputar 20 atau 36 Saja 

Awalnya di masa lalu perbedaan jumlah bilangan 
rakaat tarawih seputar 20 rakaat dan 36 rakaat. 
Belum ada pendapat yang menyebutkan 11 rakaat. 
Kita bisa baca tulisan Ibnu Rusyd (w. 595 H) bahwa 
perbedaan itu berkisar pada 20 dan 36 saja. 

Ibnu Rusyd al-Qurthuby (w. 595 H) dalam 
kitab Bidayat al-Mujtahid menyebutkan: 


muka | daftar isi 



Halaman 7 dari 43 


l^J ^j_Qj jJl oUSjll JiJ-C jo jbc^Jl {j^ ljJiJiO~lj 
^jlj t4jjJ Jj^l 0-ULo jlo-li !(jl y2-nj ^ (j-oljJI 
jj /ijLi ^LijJl !Ojbj tOlJ5>lj 4(JL9LiJlj idjuuo- 
(j L 4j| dJJ L (j-C- liiJI (jjI jSLj (jj^o 4 *^ 

O^jjjJlj 4*S; (j\J jLj b-*" (j-^J-^^OooJ 


Para ulama berbeda pendapat terkait berapakah 
bilangan shalat tarawih yang dipilih. Imam Malik 
dalam salah satu pendapatnya, Imam Abu Hanifah, 
Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Daud 
ad-Dzahiri memilih bahwa shalat tarawih itu 20 
rakaat. Sedangkan Ibnu al-Clasim meriwayatkan 
dari Imam Malik bahwa beliau memilih 36 rakaat 
tarawih. 1 

Dari pernyataan Ibnu Rusyd (w. 595 H) dalam kitab 
yang kita pelajari di Fakultas Syariah Universitas al- 
Imam Muhammad bin Saud, memang tak disebutkan 
ada yang berpendapat 11 rakaat. 

Artinya mayoritas ulama tak ada yang memilih 11 
rakaat sebagai jumlah bilangan shalat tarawih. 
Setelah itu malah ada yang menyatakan bahwa lebih 
dari 11 rakaat adalah bid'ah. Mulai kapan? 

2. Muncul Pendapat Membolehkan 11 


1 Ibnu Rusyd al-Qurthuby w. 595 H, Bidayot al-Mujtuhid, h. 1/ 
219 


muka | daftar isi 




Halaman 8 dari 43 


Rakaat 

Kemudian baru di abad 12 dan 13 hijriyah mulai 
muncul pendapat ketiga, yaitu pendapat yang 
membolehkan tarawih 11 rakaat. Misalnya pendapat 
Ash-Shan'ani (w. 1182 H) dan pendapat Al- 

Mubarakturi (w. 1353 H). 


IjJi (JLC- oSUi Ol aK” UlA CU5JJL5 

icju jsyi (3_ou i ^jji 


Maka Anda tahu bahwa shalat tarawih dengan 
cara seperti ini yang telah disepakati kebanyaka 
ulama adalah bid'ah. 2 

3. Hanya Boleh Sebelas : Al-Albani 

Yang agak berbeda dan menyendiri adalah 
pendapat Nashiruddin al-Albani (w. 1421 H). Tokoh 
ini bukan hanya berpendapat tarawih itu 11 rakaat, 
tetapi lebih dari itu, juga menganggap bahwa shalat 
tarawih lebih dari 11 rakaat itu haram. Karena 
menurutnya, tak ubahnya melebihkan jumlah 
bilangan shalat istisqa’ dan shalat gerhana. Dengan 
bahasa lain, menambahi jumlah bilangan shalat 
tarawih lebih dari 11 adalah perkata bid'ah. 

Hal itu bisa ditemukan dalam tulisan Nashiruddin 
al-Albani (w. 1421 H) dalam kitabnya Shalat at- 
Tarawih. Beliau menyatakan: 


2 As-Shan'ani, Subulus-salam, 1/345 


muka | daftar isi 




Halaman 9 dari 43 


L&jC£J i__oljjJl jjwJ! jl LoUbS! LyyhJ>tOool 1519 
4Al! ! ^jvJ I o_9!^ f- ! 5 

oLijJ! (j-o Lll*_o !oL-c- L*^uoo>- L^o Lv2j! |qJ_oo^ 4-J.c- 
jj 4j! ^Js- pLxL*J! jjo LxLoolo LLJo ^ljjjj! !Ljb 0^5 

jjic. Lgji S^bjJI J3>o jJ ^jjI/UI ĕjiL^) iiJJjiSo9 L^uJ-C- OJiLjJ! j^j>o 
(j olj^SLLoJ! oij-L^aJ! £~a L^SjJioLl o^-«uJi ojJi 
«J jjj jj L^O LLoco !oL-C- ^o-L-oj 4_Jx- 4_j! 4jj|jjJ! 

4 J 0 

Jika kita angan-angan lebih jauh , shalat sunnah 
rawatib dan lainnya seperti shalat istisga' dan 
shalat gerhana itu Nabi menjalankannya dengan 
bilangan tertentu, dan hal in menandakan bahwa 
menambahi apa yang selalu dijalankan oleh Nabi 
itu tidak boleh hukumnya, maka sebagaimana 
menambahi jumlah bilangan shalat tarawih itu 
juga tidak boleh. 3 

Lebih jauh lagi, beliau cukup percaya diri 
menyatakan bahwa pendapatnyalah yang sesuai 
dengan nash. Jika ada ikhtilaf ulama, maka harus 
dikembalikan kepada nash. Dan pendapat beliaulah 


3 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shalat at-Tarawih, h. 32 

muka | daftar isi 




Halaman 10 dari 43 


yang sesuai nash itu. 

j) L&jj>oj 4J I bSjb j c_9 jLci-j) I (j I LqS 19 ! Jj9l 
C-9jL*3-j)! LJJlA$ 9 Ctolj 9jjj ^JX- ^Js- (Jjj 
,j^jj 9 jjj (Jic Jjj J ^cjjljJ! cjI*5j (j 
jjj>o j^9 4_i9 C-jIj Jjlj (j*2-J! (j! ^OIjJ! OJ 4_<9 C-jIj 

Jljj j! e-o-ljJl Jj cOjJJ! (j^2-J! LjJ 0 ! 

(j^jjJ! (Jl ^jj>jJIj l_ 9 jL>J! 

Adonyo perbedaan pendopot dalam masalah ini 
bukanlah menjadi indikator tidak adanya nash 
tsabit (shahih) yang menjelaskannya. Karena 
nyatanya dalam masalah jumlah bilangan shalat 
tarawih ada nash yang tsabit (shahih), maka jika 
ada nash yang tsabit , harusnya perbedaan itu 
dihilangkan dengan kembali kepada nash. 4 

Artinya, beliau menganggap bahwa sebenarnya 
jumlah bilangan shalat tarawih itu sudah ada nash 
shahihnya. Maka semua harus tunduk kepada nash 
itu. 

B. Dalil-Dalil yang Dipakai 

Tentu pernyataan bahwa sudah ada nash yang 
shahih terkait jumlah bilangan shalat tarawih itu 


4 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shalat at-Tarawih, h. 28 

muka | dattar isi 




Halaman 11 dari 43 


pemyataan pribadi dari al-Albani (w. 1421 H). Beliau 
bisa benar dan mungkin masih bisa salah dalam 
ijtihadnya. 

Dalam menulis buku tersebut, memang beliau 
banyak mengambil dari tulisan al-Mubarakfuti (w. 
1353 H) dalam kitab Tuhtat al-Ahwadzi dan as-Shan'ani 
(w. 1182 H) dalam kitabnya Subulas-Salam. 

Sebelum membahas tepat tidaknya pernyataan 
dari al-Albani (w. 1421 H) tentang tidak boleh shalat 
tarawih lebih dari 11 rakaat, yang perlu dipahami di 
awal bahwa membahas pernyataan ulama lain, 
bukan berarti menjelek-jelekkannya, atau karena 
hasad terhadap ulama tersebut. 

Menjadi hal yang lumrah dalam wacana ilmiyyah 
Islam, meneliti ulang tulisan ulama lain. Justru yang 
tidak lumrah itu mau mengkritik tapi tidak mau 
dikritik. Penulis disini hanya memaparkan sudut 
pandang lain dari ulama-ulama lain pula yang 
muktabarah atau diakui. 

Al-Albani (w. 1420 H) dalam kitabShalat at- 
Tarawih menuliskan point-point, yaitu: 


1 . 

Shalat tarawih sunnahnya adalah berjamaah 

2 . 

Nabi tidak pernah shalat tarawih lebih dari 11 rakaat 

3. 

Nabi tidak pernah shalat tarawih lebih dari 11 rakaat 
menandakan bahwa menambahi 11 rakaat itu tak 

boleh 

4. 

Umar bin Khattab dahulu shalat tarawih 11 rakaat 


muka | daftar isi 











Halaman 12 dari 43 


5. Tak ada riwayat yang shahih bahwa shahabat dahulu 
shalat lebih dari 11 rakaat 

6 . Shalat tarawih 11 rakaat adalah wajib 

Dalil-dalil yang dipakai oleh al-Albani secara 
umum dapat dipetakan menjadi dua: 

1. Menshahihkan Hadits 11 Rakaat 

Ada dua hadits yang dipakai oleh Albani (w. 1421 
H) dalam menetapkan pendapatnya: 

Pertama, hadits Aisyah yang menyatakan bahwa 
Nabi tak pernah menambah rakaat, baik dalam 
Ramadhan atau di luar Ramadhan dari 11 rakaat. 

oLS"* Lp ccJLS 

^Lp l)LL2w«j Aj 'jj p_Lw»)^ ‘lAs* 

j ^ »«»>■ J L^J *^Ls L*Jj 1 ^J-yC2J C 4^Sj 

JLwwj" lijt J-42J ^ 

.aJp Jjjbc* c . Ij*>1j f c 

Aisyah berkata: Nabi dahulu tak pernah 
menambah shalat baik di Ramadhan maupun 
diluar Ramadhan 11 rakaat. (Muttafaq Alaih) 

Kedua, hadits Jabir bin Abdullah: 

Dj ! JU 44^- ^-j?j jj ^jL>- 


muka | daftar isi 







Halaman 13 dari 43 


jl To aj j ^3 ^J—^j 4JJ 4 ^Lp ad! aw! (_]j-^j 

3 Li*_4jco3 aLLjJI oJlS^ Lia c(jijLstSj L)Lc 

^ JL>- aJ Jjj ^Ji C^J4 jl Lj>-jj ‘■LjwJ.I 

J5 4j>-jLJI L*_^jl>-I c JLI J_^*j L LLLis cLLL>o 
j I 3i • cJ LL® c Lj j I L^r-jj c J->e_^3.l 

oJ_U_*j j •. /3 ’ ^jjl oljj ^3s_Jp 

4iJ Lc 


Dari Jabir bin Abdullah bahwa dahulu Rasulullah 
shalat di bulan Ramadhan 8 rakaat dan witir. 
Hadits dari Ibnu Nashrdan at-Thabarani ', sanadnya 
hasan karena hadits sebelumnya 

2. Mendhaitkan Hadits 20 Rakaat 

Selain menshahihkan hadits shalat malam Nabi 
saat Ramadhan 11 rakaat, kebalikannya beliau 
mendhaitkan semua hadits yang menjelaskan shalat 
20 rakaat. Jika diteliti lebih lanjut, dalam hal ini beliau 
banyak mengambil dari tulisan al-Mubarakfuri (w. 
1535 H) dalam kitabnya Tuhfat al-Ahwadzi. 

Catatan: 

Pertama, ulama sepakat tentang shahihnya hadits 
Aisyah tentang shalat malamnya Nabi, baik di 
Ramadhan maupun diluar Ramadhan. 


muka | daftar isi 



Halaman 14 dari 43 


Apakah ulama dahulu tak tahu akan adanya hadits 
itu? Para ulama tentu sudah tahu akan adanya hadits 
riwayat Aisyah itu. 

Hanya masalahnya bukan pada shahih tidaknya 
suatu hadits. Mereka tak memaknai hadits itu 
sebagai pembatasjumlah rakaatshalattarawih harus 
11 rakaat. 

Kedua, Hadits kedua riwayat Jabir tersebut oleh 
para ulama belum disepakati keshahihannya. Syuaib 
al-Arnauth dalamTahqiq Shahih Ibnu 
Hibban menyatakan bahwa hadits tersebut dhait 
karena ada Isa bin Jariah. 5 

Terlepas dari perbedaan status haditsnya, para 
ulama tak memakai hadits ini sebagai batasan jumlah 
shalat tarawih harus 11 rakaat. 

Ketiga, memang ada bebarapa hadits yang dhait 
terkait shalat tarawih lebih dari 11 rakaat. Hanya saja 
ada juga yang shahih. 

Al-Mubarakfuri (w. 1353 H) sebagai pendahulu al- 
Albani (w. 1421 H) dalam menyatakan bilangan 
shalat tarawih 11, beliau menuliskan: 

(Jls JiAJp jj'JI IJjb !cuJl9 

AlC 4All (jy2J ( J LL2J>J I (jj j_o_C- (jJ-Ojjjj I!$” 

(_5jjjJI 4_*ij j^-JLaJ (jl_j2 jsj j ^ Cu 


5 Syuaib al-Arnauth, Tahqiq Shahih Ibnu Hibban, h. 6/ 169 

muka | dattar isi 




Halaman 15 dari 43 


4All ±\jS- jj! .CiJl 9 tCjuC-J 

IJu5) 4 j>c^o (_^Jj Jj_cy_9 4JLoj>-p ^Js u_2_9l ^oJj (_5jjJjjJ! 
^L^cJj^Jl! 4jij 4jjS" CJojj ij! 4_J_*_9 j)! 


Jika dikatakan, innam al-Baihaqi (w. 458 H) telah 
meriwayatkan dengan sanad iain, bahwa pada 
masa Umar bin Khattab shalat pada malam 
Ramadhan shalat 20 rakaat, dan sanad ini telah 
dishahihkan oleh Imam Nawawi (w. 676 H), maka 
saya (al-Mubarakfuri) katakan: 

Dalam sanadnya ada Abu Abdillah bin Fanjawaih 
ad-Dinawari (w. 414 H), dan 'saya belum 

menemukan biografinya'. Bagi yang menyatakan 
keshahihannya, maka harus mendatangkan bukti 
bahwa dia tsiqah, agar bisa menjadi hujjah. 6 

Disini memang al-Mubarakfuri (w. 1535 H) 
mengakui belum mendapatkan biograti salah satu 
rawi yang dipakai oleh Imam al-Baihaqi (w. 458 H) 
dan katanya dishahihkan oleh Imam an-Nawawi (w. 
676 H) juga. 

Tapi apakah karena belum mengetahui salah satu 
rawinya, lantas hadits menjadi dhaif? 

Ternyata biografi Abu Abdillah bin Fanjawaih ad- 
Dinawari (w. 414 H) bukan tidak ada. Kita bisa 


6 Muhammad bin Abdurrahman al-Mubarakfuri w. 1353 
H, Tuhtat al-Ahwadzi, h. 3/ 447 


muka | daftar isi 




Halaman 16 dari 43 


temukan di beberapa kitab berikut: 

Taqiyuddin Abu lshaq as-Sharifiniy al-Hanbali (w. 
641 H) menyebutkan dalam kitabnya al-Muntakhab 
min Kitab as-Siyaq: 






t(j£jjJjjJl JliiiJl 4111 jjI 4jjj>Jl9 ,jj o*_i_*_ij j)j 


CUj4j>JI (J?JJ tOq4j>Jlj 49 j_»_<J|j 4_L»_uj>Jl ^jLdL^iijl 
Jux- I (_jij3 ^tJ I_4 j_oJ I 4_j_C t__C»Sj c 4_j_uo (j4-*-J I j-^ 3 I jj>j 

(jj u_J l_C J k Jji91>J I (_SL_1_C (jj 4_i_*_ou (_j IJ t (j_o_>jJ I 

(__^_o_4j Jj _1_oj>"I (j4_uoj (J$JJ tJb>-JI olo5 jj_o (jl$jjt(^_C- 


^j-ooJI (j-C- t (jLoJl 


Husain bin Muhammad bin Abdulla bin Shalih bin 
Syuaib bin Fanjawaih Abu Abdillah as-Tsaqafi ad- 
Dinawari (w. 414 H) seorang yang utama. Beliau 
punya banyak guru, banyak karangan yang bagus, 
dan pengetahuan terhadap hadits. Banyak 
masyayikh hadits meriwayatkan dari beliau. Beliau 
seorang yang tsigah. 7 


7 Taqiyuddin Abu lshaq as-Sharifiniy al-Hanbali (w. 641 H), al- 
Muntakhab min Kitab as-Siyaq, h. 205 


muka | daftar isi 




Halaman 17 dari 43 


Bahkan Imam Syamsuddin ad-Dzahabi (w. 748 H) 
menyebutkan dalam kitabnya Siyar A'lam an- 
Nubala': 


4_Jij tO_£Lj! 04 j>c-xJ! t^loj! ^OJ! (jj! 

4_tll Oo jj! i LOxJ! 


Ibnu Fanjawaih itu as- al-imam, muhaddits yang 
banyak memberikan faedah. 8 

Beliau juga menukil perkataan dari Imam Syirawih 
al-Hamadzani (w. 509 H): 

4j!3jJ! 4_qj j£T ; M 4 j>lJj!j" ^ 4j jjJa Jl9 

(OLO LyJiJ ! Jy^ t Jt2J>J ! tj^ LjoJJ 


Syirawaih berkata dalam kitab Tarikhnya, Ibnu 
Fanjawaih itu seorang yang tsigah dan shadug. 
Banyak meriwayatkan hadits munkag tulisannya 
bagus , karangannya juga banyak. 9 

Biograti Ibnu Fanjawaih juga bisa ditemukan dalam 
kitab at-Tagyid li Ma'rifat Ruwat as-Sunan wa al- 
Masanid karya Muhammad bin Abdul Ghani bin 
Nuqthah al-Hanbali (w. 629), h. 248 

Bahkan, al-Albani (w. 1421 H) sendiri menyatakan 


8 Syamsuddin ad-Dzahabi, Siyar A'iam an-Nubala', h. 13/ 116 

9 Syamsuddin ad-Dzahabi, SiyarA'lam an-Nubala', h. 13/ 117 

muka | daftar isi 




Halaman 18 dari 43 


bahwa Ibnu Fanjawaih (w. 414 H) itu tsiqah. Al-Albani 
(w. 1421 H) menuliskan: 

^oj>y\_o 4Jij ^JlaiJl jjj j)J 4AJl Ao^jIj 

^jbJJI ol;Jui)"j (383 / 17) " JMI f^l j 

"(200/3 

Abu Abdilloh bln Husaln bin Fanjawaih as-Tsaqafi 
itu seorang yang tsiqah. Biografinya bisa 
ditemukan didalam kitab Siyar A'alm an-Nubala' 
dan Syadzarat ad-Dzahab. 10 

Artinya, permintaan dari al-Mubarakfuri (w. 1353 
H) agar mendatangkan bukti akan biograti Ibnu 
Fanjawaih ad-Dinawari (w. 414 H) bahwa beliau 
tsiqah sudah dijawab sendiri oleh Nashiruddin al- 
Albani (w. 1421 H), Ibnu Fanjawaih itu rawi yang 
tsiqah. 

C. Pendapat Madzhab Empat 

Okelah jikapun dianggap dhaif, buktinya hampir 
semua madzhab empat dari ulama salaf muktabarah 
tak ada yang menyatakan bahwa lebih dari 11 rakaat 
itu bid'ah. 

Bahkan kebalikannya, mayoritas ulama 
menyatakan bahwa shalat tarawih itu jumlahnya 20 
rakaat, termasuk dalam Madzhab Hanbali yang 


10 Muhammad Nashiruddin al-Albani w. 1421 H, Silsilat al- 
Ahadits ad-Dhaifah, h. 1/ 185 


muka | daftar isi 




Halaman 19 dari 43 


dianut oleh kebanyakan ulama Arab Saudi saat ini. 
Kecuali dalam Madzhab Malikiyyah yang mengambil 
pendapat 36 rakaat shalat tarawih. 

Berikut pernyataan ulama madzhab empat: 

1. Hanatiyyah 

Pendapat dari Hanatiyyah di dalam kitab mereka 
adalah 20 rakaat. Abu al-Barakat an-Nasafi al-Hanafi 
(w. 710 H) menyebutkan: 


Jjo oLo^-LcLi 4_*iT) (j ^jbs- (jL ys-aj ^ 


4_cLoj>o oOu^^j^JI (_)o pLiuJl 


Dalam Ramadhan , disunnahkan shalat malam 
sebanyak 20 rakaat dengan 10 salam, setelah 
shalat \sya', sebelum atau setelah shalat wltlr 
dengan berjamaah. 11 


Al-Kasani (w. 587 H) yang juga merupakan salah 
satu ulama mazhab Al-Hanafiyah menuliskan di 
dalam kitabnya, Badai'Ash-Shana'i' fi Tartib Asy- 
Syarai' sebagai berikut: 


CluLoLijjJ jdjS~ AiSj (jjJ-JL*-9 LSjO- 9 LolJ 
4-Slc JJ j-9 I JlSJ 43oj)Jj ^j^LojJujj jjj) oLJo^JS 


11 Abu al-Barakat an-Nasafi al-Hanafi w. 710 H, Kanz ad- 
Daqaiq, h. 178 


muka | daftar isi 




Halaman 20 dari 43 


p 


UliJl 


Adapun jumlahnya 20 rakaat dengan lOsalam dan 
5 kali istirahat. Tiap dua kali salam ada istirahat. 
Demikian pendapat kebanyakan ulama. 12 

2. Malikiyyah 

Sedangkan dalam Madzhab Malikiyyah, malahan 
36 rakaat. Imam Malik (w. 179 H) pernah melarang 
shalat tarawih kurang dari 36 rakaat di Madinah. 
Dalam kitab al-Mudawwanahdisebutkan: 


,j_o ,joiijJo (jl jljj j-yjJI J! itiiJlo Jls 

(jjl JLS t4JotXoJlj (j-oUl 4_ojijj L$LJl (jjjioj 

(jjjjlj^ cj^-oo jjjJ L) 4_stSj j^jjbj 4jt_ooj LaJl 

,jjD (joiijJo (jl 4 JLl£ 19 :dULo Jls iCjjlj jJjJlj 4jSj 
Ijjj^ 4jJx- (j-oLJI oJjjl Lo ILjb : 4 J <OoL 9_9 ^U-Jo oUS 
4_Ux- (joLUl JjJ ^U L$jJl ^JdUl j_oj!| 


Imam Malik bin Anas berkata: Penguasa saat itu 
mengutus utusan kepadaku, dia ingin mengurangi 
bilangan rakaat yang telah dijalankan oleh orang- 
orang Madinah saat itu. ibnu al-Qasim 
menyatakan bahwa saat itu sekitar 39 rakaat plus 


12 Al-Kasani, Badai'us-shana'i' fi Tartib Asy-Syarai 1 , 1/ 288 


muka | daftar isi 




Halaman 21 dari 43 


witir. Maka Imam Maiik berkata: Saya larang untuk 
dikurangi, hal itulah yang saya temui dan 
dijalankan oleh orang-orang saat itu. 13 

Imam al-Qarafi al-Maliki (w. 684 H) menyebutkan: 
ijL^b_9 4_d_C j_oO_ul (_SLJl 

jjj O jL' (j ojjljj CO 


Yang berlaku dalam shalat tarawih (dalam 
Madzhab Malikiyyah) adalah 36 rakaat dan 3 
witir. 14 


Hanya saja Imam Muhammad bin Abdul Barr al- 
Maliki (w. 463 H) menyebutkan bahwa boleh shalat 
tarawih kurang dari itu, sedikitnya itu 12 rakaat, dan 
pilihan Imam Malik bin Anas (w. 179 H) adalah 36 
rakaat. Beliau menyebutkan: 


^oj Ljj I (j Lj2_oj j ^ Lu L.9 (^jj l^ 



Sedikitnya shalat malam bulan Ramadhan itu 12 
rakaat dengan salam ditiap dua rakaat , lantas 


13 Malik bin Anas w. 179 H, al-Mudawwanah, h. 1/ 287 

14 Syihabuddin al-Qarafi al-Maliki w. 684 H, ad-Dzakhirah, h. 
2/ 407 


muka | daftar isi 




Halaman 22 dari 43 


shalat witir. 15 

3. Syafi’iyyah 

Imam as-Syafi'i sendiri (w. 204 H) menyebutkan: 
4 Jlo Jj_QJuoJl L0I5 

cJi < jjJijLjJ (jj_ojjjj 44 j4jJL) ^JjIjJ 

aJoj (j^o^Jjj ijJJjS^ ^_oX- (j-£- L$3J ^tjjj-JLC- 

.O jLo (jjjjj^jj} 


Shalat malam bulan Ramadhan itu sendiri lebih 
saya sukai. Ketika di Madinah, saya melihat mereka 
shalat 36 rakaat , sedangkan saya suka 20 rakaat. 
Karena itulah yang diriwayatkan dari Umar bin 
Khattab. Mereka di Makkah shalat seperti itu, dan 
witir 2 rakaat. 16 


Abu lshaq as-Syairazi (w. 476 H) menyebutkan: 
4_*fT) (j jjduS- (j LJ 2 - 0 J 4_oljJl (jjuJl (j- 0^5 

O LoJj^oJ ^-Zt_xj 


Shalat malam di bulan Ramadhan itu 20 rakaat 


15 Muhammadbin Abdul Barr al-Maliki w. 463 H, al-Kafi fi Fiqhi 
Ahli al-Madinah, h. 1/ 256 

16 Muhammad bin Idris as-Syafi'i w. 204 H, al-Umm, h. 1/ 167 

muka | daftar isi 




Halaman 23 dari 43 


dengan 10 salam. 17 

Ibnu Hajar al-Haitami as-Syafi'i (w. 974 H) 
menyebutkan: 


A-J.C- £_oj>lo 

- ^_o_C- (jjoj L^jlLc- I^JLlL^I LoS” 4jtSj (jjij-JLC- 4 Jl)jLoJI 

-4JiC 4jJI 


Shalat malam bulan Ramadhan selaln penduduk 
Madinah adalah 20 rakaat. 18 

4. Hanabilah 

Kita akan melihat pendapat ulama madzhab 
Hanbali. Imam Abu al-Qasim Umar bin Husain al- 
Khiraqi (w. 334 H) menyebutkan: 

4j*fj jjj-JLc jLj2-oj 


Shalat malam bulan Ramadhan itu 20 rakaat. 19 

a. Ibnu Ouddamah 

Ibnu Quddamah al-Hanbali (w. 620 H) 

menyebutkan: 


17 Abu lshaq as-Syairazi w. 476 H, al-Muhadzzab, h. 1/ 159 

18 Ibnu Hajar al-Haitami as-Syafi'i w. 974 H, Tuhtat al-Muhtaj, 
h. 2/240 

19 Imam Abu al-Qasim Umar bin Husain al-Khiraqi (w. 334 
H), Mukhtashar al-Khiraqi, h. 29 


muka | daftar isi 




Halaman 24 dari 43 


(4_*Jj (jjj-4*_c- 01 aj yjj ^Ljjj (JlS . 4 J 

Shalat malam bulan Ramadhan itu 20 rakaat. 20 

Bahkan Imam Manshur bin Yunus al-Buhuti (w. 
1051 H) menyebutkan: 

(Louj (o^LjJL (_j^jL 

Tidak mengapa menambahi 20 rakaat. Inilah 
nashnya (dalam madzhab Hanbali) (Manshur bin 
Yunus al-Buhuti w. 1051 H , Kasyaf al-Qina', h. 1/ 
426). 

Lebih dari itu, Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) 
malah suka menambah shalat malam. Tak hanya 
lebih dari 11, tapi sampai tidak terhitung. 

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (w. 290 H); putra 
dari Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) 

menceritakan bahwa bapaknya yaitu Imam Ahmad 
bin Hanbal (w. 241 H) saat malam Ramadhan beliau 
shalat sangat banyak. 

J Lo (jlyh-OJ (_jt Ct-oJ !4jJI PuS- (Jl5j 

Pada malam hari bulan Ramadhan , saya melihat 
bapak saya shalat dengan bilangan yang tidak bisa 


20 Ibnu Quddamah al-Hanbali w. 620 H, al-Mughni, h. 2/ 122 

muka | daftar isi 




Halaman 25 dari 43 


saya hitung/sangat banyak. 21 

b. Ibnu Taimiyyah 

Bagaimana dengan Ibnu Taimiyyah al-Hanbali (w. 
728 H)? Beliau menyebutkan bahwa pada zaman 
Umar bin Khattab, mereka melaksanakan shalat 
tarawih sebanyak 20 rakaat. Beliau menuliskan: 

^ ^o_^j ciiJi jtjLo_l5 

l_&_i_30 ^j^j t4_stfT) qj jbiS t_ (jj jj&S i^y/) 


Ketika agak berat, maka Ubay bin Kaab pada 
zaman Umar bin Khattab shalat tarawih 20 rakaat 
ditambah witir. 22 


Bahkan sebagian "salaf' menurut Ibnu Taimiyyah 
malah shalat tarawih sebanyak 40 rakaat, adapula 36 
rakaat. Beliau menyebutkan: 

U.9 4_*fT) l — cJluJ I j 015^ 

c^_ouj 063 .oJJdj UbOo ^jjp3 t(_Aj>l 

(Ojj-sooJl tUbOo jj^j 4_sjT) 


21 Ibrahim bin Muhammad bin Mutlih al-Hanbali w. 884 H, al- 
Mubdi' fi Syarh al-Muqni', h. 2/ 22 

22 Ibnu Taimiyyah al-Hanbali w. 728 H, al-Fatawa al-Kubra, h. 
2/254 


muka | daftar isi 




Halaman 26 dari 43 


pLiud! J_*j 

Sebagian 'salaf shalat 40 rakaat , sebagiannya 36 
dilanjutkan witir setelahnya. 23 

Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) menyebutkan bahwa 
memang benar shahih, bahwa dahulu Ubay bin Kaab 
shalat 23 rakaat. 

CU-U 4j ((j ^ ^L_flJ I JIUJLo pLoJjJ I Uj 

^ L 9 4_*ij LJ L) ^j-iL 0 L" i_j)j I (j I 

O jLb j-JJJJ t (j Lb-oj 


Para ulama berbeda pendapat terkait berapa 
rakaat shalat pada malam Ramadhan. Telah tetap 
bahwa Ubay bln Kaab itu shalat malam Ramadhan 
sebanyak 20 rakaat dengan 3 witir. 24 

Hal itu karena memang Nabi tidak menetapkan 
bilangan khusus untuk shalat tarawih. Ini adalah 
perkataan dari Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) yang 
berbeda dengan yang dinyatakan oleh al-Albani (w. 
1421 H). 


23 Ibnu Taimiyyah al-Hanbali w. 728 H, al-Fatawa al-Kubra, h. 
2/254 

24 Ibnu Taimiyyah al-Hanbali w. 728 H, al-Fatawa al-Kubra, h. 
2/254 


muka | daftar isi 




Halaman 27 dari 43 


tiJJji ^J_C- (_p2_) A3 Lo^ jl <._.>1 a^aJlj 

^Lj CU9 jIj j) 4j|j - 4JlC- 4AJl (jybj - JUJ5»! ^LjH 
^oJ - |<xLi-oJ 4 jLL c- 4_ul (^^c 3 - (jiJl (jL t dCX- (jLyjj-Oj 

taJi£ CU5j j 


Yong benar adalah semuanya baik, hal ini yang 
telah dinashkan oleh Imam Ahmad bahwa shalat 
pada malam Ramadhan itu tak ditentukan jumlah 
bilangannya. 25 


Menurut Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), kebingungan 
muncul karena mengira bahwa ada pertentangan 
antara dalil hadits shahih dengan perbuatan 
shahabat dan umat Islam. Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) 
menyebutkan: 


4_^bjl*_o J) _o OjiJj LJ tj-^jl! !J_& (j ^j_9 !j 

JJ! p1_q_L>J! 4Jul<j j)_o ccjo’ LJ ^jol^J! cioJoJ! 

(jy^-LuoJl 


Beberapa orang bingung akan hal inikarena 
menyangka bahwa hadits shahih bertentangan 
dengan apa yang telah dijalankan oleh para 


25 Ibnu Taimiyyah al-Hanbali w. 728 H, al-Fatawa al-Kubra, h. 
2/250 


muka | daftar isi 




Halaman 28 dari 43 


khalifah ar-Rasyidun dan umat Islam. 26 

Nah, kira-kira dari pemaparan diatas, kita pilih ikut 
mana? Ikut al-Albani (w. 1421 H) dengan 
menyatakan bahwa lebih dari 11 rakaat itu bid'ah? 
Atau ikut Ibnu Taimiyyah, Imam Ahmad bin Hanbal 
dan sekian banyak ulama yang lain? 

Atau ikut Nabi saja? Lah, memangnya Ibnu 
Taimiyyah (w. 728 H) tidak ikut Nabi? Atau Imam 
Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) tidak ikut Nabi? Sekian 
ulama yang lain memangnya juga tidak ikut Nabi? 
Pilihan akhir kembali kepada para pembaca sekalian 
saja. 

D. Argumentasi Albani 

Untuk menguatkan argumentasinya, al-Albani (w. 
1421 H) memang menyitir beberapa pandangan 
ulama madzhab, lalu menatsirinya sendiri. 

Meskipun jika kita telusuri lebih jauh, ada 
kekurangtepatan pemahaman al-Albani (w. 1421 H) 
dalam menilai pandangan ulama tadi. Diantaranya: 

1. Pinjam Pendapat Imam Malik bin Anas 

al-Albani (w. 1421 H) menampilkan riwayat dari 
Imam Malik bin Anas dalam kitabnya al-Muwaththa'. 

Di dalam kitab al-Muwaththa' karya Imam Malik 
bin Anas (w. 179 H) disebutkan: 


26 Ibnu Taimiyyah al-Hanbali w. 728 H, al-Fatawa al-Kubra, h. 
2/250 


muka | daftar isi 




Halaman 29 dari 43 


Lo^Cj 4 _lp jJOl cplJajLl yttS- y>\ 

Jj^ :Jli 4 ji5j jjup l £*a>-Ij ^ILU L«j-4j jl ^jIjJI 


U5"" (3^ l£^*U Ij-j tijLUl jl5" 

"j>tiJl £jjJ (j V} 


L^ 


I.C"I . 


Umar bin Khattab memintahkan Ubay bin Kaab 
dan Tamim ad-Dari untuk menjadi imam shalat 
malam bulan Ramadhan 11 rakaat. Sang Imam 
membaca tiap rakaat sekitar 100-an ayat, sampai 
kita bersandar pada tongkat, karena berdiri lama. 
Sehingga kita pulang hampir terbit fajar. 27 


Dari riwayat ini, al-Albani ingin menunjukkan 
bahwa dalam riwayat Imam Malik bin Anas yang 
shahih, Umar bin Khattab dahulu menyuruh shalat 11 
rakaat. 

Dalam riwayat Imam Malik diatas, tak ditemukan 
adanya batasan bahwa shalat malam Ramadhan 
harus 11 rakaat. 

Imam Malik bin Anas (w. 179 H) sebagai penulis 
kitab al-Muwaththa' malah tidak memakai hadits ini. 
Dalam artian beliau tak menganggap bid'ah, orang 
yang shalat lebih dari 11 rakaat. Sebagaimana 
dijelaskan pada paparan madzhab Malikiyyah. 

Kedua, Mengambil nama Imam Syafi'i dan Imam 


27 Malik bin Anas w. 179 H, Muwaththa', h. 115 


muka | daftar isi 




Halaman 30 dari 43 


at-Tirmidzi untuk melemahkan hadits 20 rakaat 
al-Albani (w. 1421 H) menuliskan bahwa: 

lo$T (_5^j^oJJ Lo-^Joo 11 (_$3J 11 ■ Lo^J^ij-9 . .^o_C- 

jjpAj>c_oJ! JJlC 


Imam Syafi'i (w. 204 H) dan Imam Abu Isa at- 
Tirmidzi (w. 279 H) mendhaifkan riwayat20 rakaat. 
Hal itu bisa diketahui dari penggunaan lafad 
'ruwiya' diriwayatkan, sebagaimana hal yang 
sudah diketahui dari para muhaddits. 28 

Artinya menurut penilaian al-Albani (w. 1421 H) 
dengan pilihan diksi Imam Syafi'i dan Imam at- 
Tirmidzi terhadap riwayat 20 rakaat, hal itu 
mengindikasikan bahwa kedua ulama itu 
mendhaitkan hadits itu. 

Apakah benar mendhaitkan? Lantas kenapa jika 
mendhaitkan? Apakah kedua ulama itu tak 
membolehkan lebih dari 11 rakaat? 

Catatan: 

Pertama, Imam Syafi'i (w. 204 H) meski 

meriwayatkan hadits 20 rakaat dengan kata 
"ruwiya", hanya saja beliau malah lebih memilih 
pendapat itu. 


28 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shalat Tarawih, h. 54 

muka | daftar isi 




Halaman 31 dari 43 


Imam as-Syafi'l sendiri (w. 204 H) menyebutkan: 

4Jlo Jj_QJuoJI ojL^aJ (jU £ 2 -qj ^U-9 L 0 I 5 

cJi ‘l( j4 JolXoJL) 

4^oo (j^_o^_Qj (jJJUSj ^_oX- (j-£- L$3J t(jjiyLLC- 

O jlio jjjj^jj} 


Adapun shalat malam bulan Ramadhan, maka 
saya lebih suka shalat sendiri. Saya melihat di 
Madinah mereka shalat36 rakaat. Sedangkan saya 
suka 20 rakaat. 29 

2. Berlindung di Balik Abu Isa At-Tirmizy 

Imam Abu Isa at-Tirimidzi (w. 279 H) tak melarang 
shalat malam lebih dari 11 rakaat. Beliau dalam 
kitabnya Sunan at-Tirmidzi, bab Qiyam Shahri 
Ramadhan, h. 3/ 160 menyebutkan perbedaan 
pendapat diantara ulama terkait jumlah bilangan 
shalat tarawih. Diantaranya ada yang berpendapat 
41 rakaat beserta witir, ada yang 20 rakaat, dan 
beliau tak menyebutkan bilangan selain itu. Artinya 
malahan beliau tak menyebutkan 11 rakaat. 

Beliau menyebutkan: 

Lo_&jLf- J c t j^o-C- j)-C- lSjj Lo l^" f°L-*J I (J-& I jS 


29 Muhammad bin Idris as-Syafi'i w. 204 H, al-Umm, h. 1/ 167 

muka | daftar isi 




Halaman 32 dari 43 


(4jSj (JJjJIlC ^Ju-oJ 4_Jif. 4111 iJ^ (j_o 

^jl9 LiJ ! j ( jJj LJ! (jj Ij ( l$j jiJ! Jj-9 j-&3 


Kebanyakan ahli ilmu menjalani apa yang telah 
diriwayatkan dari Umar , Ali dan sahabat lainnya, 
yaitu 20 rakaat. Ini adalah pendapat dari Sufyan 
as-Tsauri (w. 161 H) dan Ibnu al-Mubarak (w. 181 
H) dan Imam as-Syafi'i (w. 204 H). 30 


Bahkan Imam Abu Isa at-Tirmidzi (w. 279 H) 
membolehkan orang untuk shalat sunnah, meskipun 
sudah shalat witir. 

4JJI (jjJ! ojLo^j! (j-o ^oJuJ! (J_&! (j2j-*j Jl^j 
^oj ^oj t JJJ! Jj! (j_o jjj! IJJ |oJu-oj 

iOjjj (jjiijJo Jj 4j |jj lo (_J-*2J 4jls t JJJ! jj>l (j_o 
(_iiJ Uj ( (_5jjjJ! (j L_q_xo Jj_ 9 jjbj ((j !$” Lo ^J_c- cjjj 
As 4jJ IlAj^j 4Jj3j>-!j t-JjLuJ! (jjlj ‘(j-u-J (jo 

*_\_3 ^oJu_o J 4_d_C- 4_U 1 ( <LjJ ( l^uJ I (J! 4j>*J (j-^ t j j ) 

jjjJ! J_*j (_J_^> 


Sebagian ahli ilmu dari shahabat Nabi dan lain 
sebagainya menyebutkan bahwa jika seseorang itu 


30 Abu Isa at-Tirmidzi w. 279 H, Sunan at-Tirmidzi, h. 3/ 160 

muka | dattar isi 




Halaman 33 dari 43 


telah witir pada awal malam, lantas tidur dan 
bangun di akhir malam, maka silakan shalat 
semaunya tanpa witir lagi. Ini adalah pendapat 
yang lebih shahih. 31 

Maka menggunakan pendhaifan hadits 20 rakaat, 
gara-gara menggunakan kata "ruwiya" sebagai 
pembenar bahwa shalat tarawih lebih dari 11 rakaat 
hukumnya bid'ah adalah kurangtepat. 

Malahan Imam as-Syafi'i dan Imam Abu Isa at- 
Tirmidzi menyatakan sesuatu yang berbeda dengan 
apa yang dipahami oleh al-Albani. 

3. Memaknai Lain Pendapat Ibnu Hajar al- 
Asqalani 

Memaknai Lain Pernyataan Imam Ibnu Hajar al- 
Asqalani. Al-Albani menuliskan bahwa dari 'isyarat' 
Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), dapat diambil 
kesimpulan bahwa tidak boleh shalat tarawih lebih 
dari 11 rakaat. Seolah inilah pendapat dari Ibnu Hajar 
al-Asqalani (w. 852 H). al-Albani (w. 1421 H) 
menyatakan: 

IJlA JaiUJI 9 ^LloJI JiibJI Jls U5” 

4jJI 04 Jj>- lo SolijJl jojscj J 4j| (Jl OjLil 
IJjb (j-O £t_jjljiJl 0 O U5^j| (j-o 4jjt_flj j 4_d_C- 


31 Abu Isa at-Tirmidzi w. 279 H, Sunan at-Tirmidzi, h. 2/ 333 

muka | dattar isi 




Halaman 34 dari 43 


oJ_oJl Jj_<_flJI 


Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu 
Hajar dalam kitab Fath al-Bari, maka dari situ bisa 
diambil ' isyarat' bahwa tidak boleh shalat malam 
Ramadhan melebihi apa yang telah dijalankan oleh 
Nabi Muhammad. 32 


Memang menurut Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 
H) tak ada riwayat yang menjelaskan dengan 
terperinci berapa rakaat Ubay bin Kaab dahulu saat 
menjadi imam Tarawih. 

Hanya jika menarik kesimpulan dari perkataan 
Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) bahwa tidak boleh 
shalat tarawih lebih dari 11 rakaat itu terlalu 
dipaksakan. Buktinya, Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 
H) sendiri menyatakan: 


0S.JaJl JjjIsj dJJi j! 

djLstSjl J-aJ 05.J4JI JJs 2 j 1 g j. aCj 


Mengkompromikan diantara riwayat-riwayat 
tentang shalat malam Ramadhan itu 
dimungkinkan. Hal itu tergantung situasi dan 
kondisi. Kadang bacaannya panjang, tetapi 
rakaatnya sedikit. Kadang pula sebaliknya, yaitu 


32 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shalat at-Tarawih, h. 22 

muka | dattar isi 





Halaman 35 dari 43 


rakaatnya banyak dan bacaannya sedikit. (Ibnu 
Hajar al-Asqalani w. 852 H, Fath al-Bari, h. 4/ 253). 

Dari sini Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) tak 
melarang shalat malam Ramadhan lebih dari 11 
rakaat. 

4. Menatsirkan Pendapat Imam al-Haitami 

Al-Albani (w. 1421 H) menarik kesimpulan bahwa 
sebagaimana dinukil oleh Imam as-Subki as-Syafi'i 
dari al-Haitami, bahwa Imam al-Haitami as-Syafi'i (w. 
974 H) tidak mengamalkan 20 rakaat. 

^joJLl^JI j-o (j_C- Alijj Lo_*- 93 ■ CtJ-9 

(jjybLsJl) (J^-*JI (_$jj J 4jl (J| 


Saya al-Albani berkata: dari apa yang dinukil oleh 
as-Subki diambil 'isyarat yang lembut' bahwa al- 
hlaitami tidak mengamalkan 20 rakaat. 33 


Ibnu Hajar al-Haitami as-Syafi'i (w. 974 H) 
menyebutkan sendiri dalam kitabnya Tuhfat al- 
Muhtaj: 


(Jjbl j-y*J IjOJi-C (_j5>3 L^TjLCjj-JLo (J-^jl-9 

- j_o-f- (3 L^_Lc- J-LlLH LoS” 4_*iJ (j4Jj_LoJl 


33 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shalat Tarawih, h. 29 

muka | daftar isi 




Halaman 36 dari 43 


-4J '<£■ 4AJ| (^ybj 

Shalat malam bulan Ramadhan dalam madzhab 
kami adalah 20 rakaat selaln orang Madinah , 
sebagaimana yang terjadi pada zaman Umar bin 
Khattab. 34 

Kira-kira lebih pas mana, pemahaman terhadap 
isyarat Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H) atau apa yang 
ditulis oleh Ibnu Hajar sendiri? 

5. Pinjam Perkataan Imam as-Suyuthi as- 
Syafi’i 

Al-Albani (w. 1421 H) menuliskan bahwa isyarat 
yang kuat dari Imam as-Suyuthi (w. 911 H) memilih 
11 rakaat dan menolak 20 rakaat. Sebagaimana: 

4j!jj _^jL>- Oo4j>- (jl Ajo (Jls ^oj 

(jjj CUAu ^J 4_stSj (jjyCoJI j)l (_j_^>L>Jls !(jbo (jjl 

OjLioj 4_oj&" :cJl5 ..^oJuoJ 4jJI (_j_^> 4j_3t_S 

(jjyj*jJI 4_ji5^j 4_*S] 5 jdi£- I (_J) 4jj-S 

_^J _X15 Jj J_4j I I ^ 0 * yT? i (^o LlC- (jJ I Co Jj>- (5 ^ I 

Imam as-Suyuthi berkata setelah menyebutkan 
hadits riwayat Ibnu Hibban, bahwa 20 rakaat itu 


34 Ibnu Hajar al-Haitami as-Syafi'i w. 974 H, Tuhtat al-Muhtaj, 
h. 2/240 


muka | daftar isi 




Halaman 37 dari 43 


tak ditemukan dengan sanad yang shahih dari 
perbuatan Nabi. Saya (al-Albani) berkata: Dari sini 
bisa dipahami dengan isyarat yang kuat, bahwa 
Imam as-Suyuthi lebih memilih 11 rakaat dan 
menolak 20 rakaat. 35 


Al-Albani (w. 1421 H) mengambil kesimpulan 
sendiri dari pernyataan Imam Jalaluddin as-Suyuthi 
(w. 911 H), bahwa katanya beliau memilih 11 rakaat 
dan menolak 20 rakaat. 

Hanya saja kita tak menemukan pernyataan Imam 
as-Suyuthi (w. 911 H) terkait itu, dan juga tak ada 
pernyataan lebih dari 11 rakaat adalah dilarang. 

Bahkan Imam as-Suyuthi (w. 911 H) telah 
menuliskan sebuah risalah khusus terkait shalat 
tarawih yang berjudul al-Mashabih fi Shalat at- 
Tarawihyang ditulis dalam kitab al-Hawi lil 
Fatawi. Meski beliau menyatakan kelemahan riwayat 
bahwa Nabi shalattarawih sebanyak 20 rakaat, tetapi 
beliau tak membatasi shalat tarawih hanya 11 rakaat 
saja. 

Beliau menyatakan bahwa: 


<jL-uJ>Jlj 4j OOj3 !(Jq319 

,j_o 40 t(jU ksjsj j-«Jl 




35 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shalat Tarawih, h. 29 

muka | dattar isi 




Halaman 38 dari 43 


Dari hadits shahih, hasan dan dhaif didapati bahwa 
dianjurkan memperbanyak shalat di malam bulan 
Ramadhan, tanpa ada batasan harus berapa 
rakaat. 36 


Imam Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) juga 
membantah orang yang membatasi bilangan shalat 
tarawih. 


(JjbJj t4jJl£- OObjJl ^oJ (j^jjJL) l&OJ-C CUaj jJj 

^JLb (j-«j <tiJJo (_yo IjllS" JjJI jJ^aJlj 4 JoJloJ! 
4 _ 9 jy2J lS[)3 jJ^oJl UtO-^&j-oJ! 

4£loo>J! (j-^Jj I^JL9JJ Igj s-\y& il^ijL^o (j 4 JlJl*jj 
jJ 4j| jj\iJl ^oJf. ^oJ-C- t^o^cLoo>J JjL^-^aJl (J-*-C) L^9 
(jJJS (jlj 2 >- I pji>' 4j j> L§jl 9 (jo 


Kalau saja ada nash yang tsabit terkait jumlah 
bilangan shalat malam Ramadhan, maka 
seharusnya tak boleh menambahinya. Ahli 
Madinah dan ulama-ulama abad permulaan, 
mereka lebih wira'i tentang hal itu. Jika kita teliti 
kitab-kitab madzhab, terkhusus Syarah al- 
Muhadzdzab, kita akan temui seperti bacaannya, 
waktunya, sunnah berjamaahnya sebagaimana 
ijma'nya shahabat , maka kita akan ketahui bahwa 


36 Jalaluddin as-Suyuthi w. 911 H, al-Hawi li al-Fatawi, h. 1/413 

muka | dattar isi 




Halaman 39 dari 43 


jika saja ada riwayat yang marfu, maka pasti 
mereka yang lebih dahulu berhujjah dengan hal 
itu 37 


Artinya, justru Imam Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 
H) ingin menunjukkan bahwa tak ada riwayat marh/ 
yang shahih terkait jumlah rakaat shalat tarawih. 
Jikapun ada, maka sudah dari dahulu ulama tak akan 
menambah-nambahi rakaatnya. 

Bahkan beliau meminta untuk membaca Syarah 
dari al-Muhadzdzab. Syarah terpopuler dari al- 
Muhadzdzab karya as-Syairazi (w. 476 H) ini adalah 
kitab al-Majmu' karya Imam an-Nawawi (w. 676 H). 

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab al- 
Majmu' malah menyebutkan: 


pLoJjJ! 4jui_o o^L^i9 

) LoJl^O ^-44. jo 4_3tSj I 4 ) I 




Shalat tarawih itu hukumnya sunnah sebagaimana 
kesepakatan para ulama. Dalam madzhab kami j 
shalat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 kali 
salam. 38 

Maka, apakah tepat pemaknaan dari al-Albani 
terhadap perkataan Imam Jalaluddin as-Suyuthi? 

37 Jalaluddin as-Suyuthi w. 911 H, al-Hawi li al-Fatawi, h. 1/415 

38 Yahya bin Syarat an-Nawawi w. 676 H, al-Majmu' Syarah al- 
Muhadzdzab, h. 4/ 31 


muka | daftar isi 




Halaman 40 dari 43 


Sepertinya tidak. 

Penutup 

Ada beberapa point sebagai penutup tulisan ini. 
Diantaranya: 

Pertama, sebenarnya terserah saja, mau shalat 
malam bulan Ramadhan 20 rakaat, 36 rakaat atau 
hanya 11 rakaat saja. Mau tidak shalat sunnah juga 
silahkan. Para ulama dahulu cukup longgar 
membahas masalah ini. 

Kedua, sejak dahulu memang para ulama berbeda 
pendapat. Tapi dalam perbedaan pendapat 
semacam ini, hampirtidak ditemukan dari perkataan 
mereka, bahwa pendapatnyalah yang paling sesuai 
dengan nash, selain itu tak sesuai dengan nash. 

Ketiga, jika ditanya 'Ikut ulama atau ikut nash 
shahih?' Maka, sebelum menjawabnya kita patut 
pastikan lagi. Ulama yang seperti apa dan nash yang 
bagaimana? 

Bisa jadi, sebenarnya bukan masalah nashnya. 
Tetapi pemahaman akan nash itu sendiri. 
Pemahaman terhadap nash yang shahih tentu tak 
selalu benar. Tinggal siapa yang memahami, dan 
bagaimana memahaminya. 

Keempat, jikapun shalat malam bulan Ramadhan 
lebih dari 11 rakaat itu dianggap tak ada tuntunannya 
dan dianggap bid'ah oleh al-Albani (w. 1421 H), 
masih banyak ulama muktabarah lain yang 
pendapatnya bisa dibandingkan. 


muka | daftar isi 



Halaman 41 dari 43 


Kelima, setiap perkataan seseorang bisa diambil 
atau ditinggalkan, kecuali perkataan Nabi 
Muhammad. Termasuk juga, pemahaman seseorang 
terhadap perkataan Nabi itu bisa diambil atau 
ditinggalkan. 

Waallohuo'lom bisshawab. 


muka | daftar isi 



Profil Penulis 


Saat ini penulis termasuk salah satu peneliti di 
Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), 
sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan 
para kader ulama di masa mendatang, dengan misi 
mengkaji llmu Fiqih perbandingan yang original, 
mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab 
yang ada. 

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan 
dari berbagai majelis taklim baik di masjid, 
perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan 
sekitarnya. 

Saat ini penulis tinggal di daerah Pasar Minggu 
Jakarta Selatan. Penulis lahir di Desa Tanggungharjo 
Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, tanggal 18 
January 1987. 

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam 
Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, 
Cabang Jakarta, Fakultas Syariah Jurusan 
Perbandingan Mazhab. Sedangkan S2 penulis di 
Institut llmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Syariah. 



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit 
yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan 
pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. 
Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul- 
Uluum Al-lslamiyah yang berkedudukan di Jakarta, 

Indonesia. 

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk 
mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih 
Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com 


